20 juni 22 kursus web design 


Judul: Belajar Menciptakan Halaman Situs Web Berkualitas Bisa Dengan Kursus 
Web Design Bersama Kami 


Seo: Kursus Web Design, Tambah Skill Baru dan Perbaiki Portofolio Anda 


Deskripsi: Menguasai teknologi dengan mengembangkan skill digital Anda dapat 
membuat CV atau portofolio yang berkualitas. Yuk kursus web design! 


Website merupakan platform besar yang sering dikunjungi oleh pengguna 
internet. Banyak yang mengunjungi situs website setiap hari, demi untuk 
kebutuhan atau keperluan diri sendiri seperti bisnis atau usaha, pekerjaan 
kantor, hiburan, pendidikan dan sebagainya. Tapi pernah tidak Anda berpikir 
bagaimana sebuah situs web bekerja? Atau bertanya-tanya bagaimana cara 
membuat tampilan website yang begitu bagus dan cantik sehingga menarik 
perhatian mata pengunjung? Dengan mengikuti kursus design web, Anda bisa 
memperoleh keahlian atau keterampilan dalam membangun dan mendesain 
situs website. 


Kursus ini didesain untuk Anda yang ingin memulai karir di jalur desain web. 
Tidak peduli apakah Anda memiliki atau tidak memiliki pengalaman bahkan latar 
belakang pendidikan yang sejalan. Pada akhir kursus ini, Anda akan memperoleh 
sertifikat kursus sebagai tanda bukti bahwa Anda sudah meningkatkan 
keterampilan dan mahir dibidang desain web. Ayo jangan banyak membuang- 
buang waktu dan menunda untuk mempelajari skill baru. Daftar sekarang 
dengan klik menu dan pilih bidang studi desain web untuk memulai kursus. 


BELAJAR DESAIN WEB MULAI SEKARANG 


Desain web responsif merupakan sebuah pengalaman terbaik pengguna dan 
pastinya dapat diakses melalui berbagai gadget (desktop, ponsel atau tablet). 
Kursus ini mencakup dasar-dasar pengembangan web mulai dari desain UX, 
front-end coding hingga database. Anda dapat membangun keterampilan dasar 
dengan menguasai dasar-dasar dari coding termasuk HTML/CSS, JavaScript dan 
lain-lain. Dengan menguasai beberapa keahlian dasar ini, Anda bisa meng- 
upgrade portofolio atau CV untuk menunjukkan kemampuan dan pertumbuhan 
Anda dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. 


Dengan mengikuti kursus ini diharapkan Anda bisa membuat halaman website 
dengan menggunakan elemen dasar untuk mengatur layout dan style dan 
mengaplikasikan prinsip desain website yang responsif. Dalam kursus ini Anda 
dilatih untuk dapat mengembangkan ide dan kreatifitas, tentunya dibimbing 
langsung oleh pengajar berpengalaman di bidang web design. Melakukan diskusi 
sehingga dapat bertukar pikiran dan memudahkan Anda membuka wawasan 
seluas mungkin. 


Flashcom Indonesia telah menyediakan materi yang dapat disesuaikan sesuai 
tingkatan Anda: pemula, menengah atau lanjutan. Adapun yang dapat Anda 
pelajari dari kursus ini yaitu. 


Kursus Desain Web Mempelajari: 


- Membuat halaman website yang interaktif dengan JavaScript. 

- Mengetahui dasar-dasar Cascading Style Sheet (CSS). 

- Menggunakan Model Objek Dokumen (DOM) berguna untuk memodifikasi 
halaman website. 

- Menerapkan desain yang responsif sehingga halaman website memiliki 
akses yang mudah digunakan dan dapat dilihat diberbagai perangkat. 


Dengan mempelajari dan langsung mempraktikkan teori yang diajarkan pastinya 
dapat meningkatkan skill Anda. Peningkatan skill tersebut antara lain sebagai 
berikut. 


Peningkatan keterampilan dalam: 


- Pengembangan Website 

- Cascading Style Sheet (CSS) 

- HTML 

- JavaScript 

- Desain Website (responsif dan interaktif) 
- Aksesibilitas Website 

- Document Object Model (DOM) 

- Bootstrap (Front-End Framework) 


Serius dalam berlatih dan berharap bisa menjadi versi diri yang lebih baik lagi 
adalah suatu hal yang tidak merugikan. Kembangkan kompetensi Anda dengan 
ilmu-ilmu yang berlatarkan teknologi, salah satunya dengan mengikuti kursus 
web design bersama Flashcom Indonesia. Setelah melakukan kegiatan kursus 
Anda bisa langsung memperoleh sertifikat dan dapat dilampirkan dalam 
portofolio atau CV Anda. Bagus untuk menunjukkan kualitas diri Anda dalam 
mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang sudah ada. 


Daftar sekarang juga dengan menghubungi layanan pelanggan Flashcom 
Indonesia melalui telepon atau WhatsApp 0816 1500 8008. Anda dapat 
menyimpan nomor tersebut dan menghubungi Customer Service kami untuk 
pertanyaan lebih lanjut mengenai informasi kursus web design. 


